BUKU BESAR 


» 





Anloatoh 


Dewi Pungitmoari 








Prro3 


Kepada: para orang tua dan guru 


Buku Besar (Big Book) ini kami persembahkan 

untuk anak - anek Indonesia. 

Dengan didampingi oleh orang tua dan guru yang peduli skan masa 
epan anak - anak bangsa, Buku ini memberikan pengalaman 
belajar pagi anak sehingga mereka akan 
menemukan keasyikan dalam belajar 
membaca dan mempelajari hal-hal yang 

berguna sesuai umur mereka. 

Selamat membaca kepada semua dan selamat berbagi kisah positif 


dari buku ini. 
Penulis : Dewi Puspitasari € RaFila Kasamira D.A 
Ilustretor : Blake Kustiono 


Desain layout : Tiyok 
Editor : Norma Noviyanto £ Husna Maulida 











HAI, NAMAKU RARA. 
AKU SENANG 
MEMBACA, DAN 


MENDENGARKAN 
CERITA. 























CERITA TERBARUKU 
DARI IBU GURU 
ADALAH 
"MENDYAGA AREA 
PRIBADI.” 
AREA PRIBADI, 
APAKAH ITU? 





























APAKAH KALIAN TAHU 
BAHWA ANAK LAKI - LAKI 
DAN PEREMPUAN 
MEMILIKI EMPAT BAGIAN 
TUBUH YANG HARUS 
DIDAGA. TIDAK ADA YANG 
BOLEH MENYENTUH, 
MERABA, MEMOTRET 
APALAGI MENYAKITINYA. 


























LALU APA SADA AREA 








PRIBADI YANG HARUS 
KITA LINDUNGI ITU? 











DIKA ADA YANG 
BERUSAHA MENYENTUH 
BAGIAN PRIBADI KALIAN, 
TERUTAMA BAGIAN YANG 
DITUTUPI OLEH CELANA 
DALAM, LAPORKAN AYAH 
ATAU IBU. 
3 ATAU LAPOR KEPADA 


1 | POLISI 






















KALAU ADA YANG INGIN 
MAIN RAHASIA ATAU 
KALIAN DIBERI HADIAH, 
TAPI INGIN MENYENTUH 
AREA PRIBADI KALIAN, 
DANGAN BOLEH. 




















TERIAK, LARI, CARI 
BANTUAN ORANG 
DEWASA Di SEKITAR 
KITA. ATAU LARI KE 
KERAMAIAN, KAMU HARUS 
MENYELAMAT KAN DIRI. 
























INGAT!, 

KITA SEMUA 
HARUS MENYAYANGI TUBUH KITA. 
ORANG LAIN 

HARUS MENGHORMATI JUGA. 
@AYO KITA BERBAGI CERITA INI, 
AGAR ANAK - ANAK YANG LAIN 
MENGETAHUINYA. 

















3A Na 





